ALAMAT DATABASE JURNAL 



FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER 


TAHUN 2020 


KATA PENGANTAR 


Untuk membantu memudahkan semua mahasiswa dalam rangka menyusun makalah 
saat pandemi seperti sekarang, berikut kami sediakan alamat database jurnal yang dapat 
diakses untuk mendapatkan artikel yang dibutuhkan sesuai tema masing-masing kelompok. 
Semua artikel jurnal yang didapat bukan untuk dicopy paste lalu diatasnamakan diri sendiri, 
melainkan hanya untuk referensi bacaan dan sumber rujukan makalah. Apabila ada 
sebagian isi jurnal yang dibutuhkan, boleh diketik ulang dan selanjutnya cantumkan asal usul 
jurnal baik dalam footnote maupun daftar pustaka. Belajar menghargai karya orang lain 
dengan tidak plagiat. Jadikan jurnal yang diakses hanya sebagai sumber rujukan 
sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku dalam pedoman karya tulis ilmiah. Di 
bawah ini adalah sebagian alamat database jurnal yang dapat dirujuk beserta cara 
mendapatkan atau mendownload artikelnya. Semoga bermanfaat. 



Google Scholar 


Cara atau langkah mendownload artikel pada google scholar adalah sebagai berikut. 

1) Masuk ke alamat: https://scholar.google.co.id/. Tampilan yang akan terlihat adalah 
seperti gambar di bawah. 

<- -> C ® scholar.google.co.id ☆ V 

EE Profil saya Koleksiku 


Google Scholar 


I 


Artikel tentang COVID-19 

CDC NEJM JAMA Lancet Cell BMJ 

Nature Science Elsevier Oxford Wiley medRxiv 

Berdiri di bahu raksasa 


2) Masukkan kata kunci (keyword) artikel yang sedang dicari pada kolom pencarian 
(search). Sekali lagi, yang dimasukkan adalah kata kuncinya, bukan judul lengkap artikel 
atau kalimat utuhnya. Pada umumnya, pencarian dengan memasukkan judul lengkap 
jarang berhasil. Sebagai saran, kata kunci dapat terdiri dari satu atau beberapa kata 
saja. Berikut ini contoh hasil mencari artikel dengan kata kunci "wakaf tunai". 


= Google Scholar wakaf tunai 

Artikel Sekitar 9.090 hasil (0,03 dtk) 


Kapan saja 
Sejak 2020 
Sejak 2019 
Sejak 2016 
Rentang khusus. .. 


Pengelolaan wakaf tunai 

M Fanani - Walisongo, 2011 - eprints.walisongo.ac.id 

Basic issue on waqaf is the management, especially on the management of cash money. 

The institutions having in charge for managing the waqaf of cash money, have some 
management specific characteristics and patterns. This study focused on the management of... 
☆ 09 Dirujuk 28 kali Artikel terkait 5 versi S>$> 


Urutkan menurut 
relevansi 
Urutkan menurut 

tangaal 


0 sertakan paten 
0 1 mencakup 
kutipan 


[pernyataan] Manajemen pengelolaan wakaf tunai di Indonesia 
AAtabik - ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 2016 
☆ 00 Dirujuk 34 kali Artikel terkait 4 versi 


[PDF] Wakaf tunai sebagai alternatif mekanisme redistribusi keuangan islam 

S Arif - La_Riba, 2010 - acadeflt 

Waqf itself is a principle that entails gel^N^sapplications in developing the non-profit, 
nongovernmental sector and increasing the qointjtvof welfare services to improve socio¬ 
economic welfare of a society. This provides justificalli^pr theoretical studies of the ... 

☆ 00 Dirujuk 34 kali Artikel terkait 3 versi 



Q Buat lansiran 

Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam 
MW Aziz - International Journal lhya”Ulum al-Din, 2017 - journal.walisongo.ac.id 
For a Iona time. Muslims have been accustomed to donating with immovable objects, such 
ttgsy/scholar.google.co.id/scholar?h I =id&as_sdt=0,5&q = '... o can enjoy and utilize the land and building of wakaf is a 


Cara mendownload artikel adalah klik link yang dilingkari merah atau klik judul 
artikel seperti yang terdapat tanda panah. Apabila google scholar mengarahkan pada ke 
alamat website tertentu suatu jurnal, cari kata "full text" atau "full pdf" untuk 
mendownload file. Jenis file yang akan terdownload adalah berupa pdf. Bagi 
smartphone atau komputeryang belum memiliki aplikasi pembuka file pdf, segera instal 
aplikasinya karena akan sangat dibutuhkan untuk mengakses dan membaca artikelnya. 
Semua artikel yang terdownload siap untuk dipakai sebagai bahan bacaan atau 
referensi tugas. 







Garda Rujukan Digital (Garuda) 


Sebelumnya, alamat Garba Rujukan Digital (disingkat Garuda) dikenal Portal Garuda 
atau Indonesian Publication Index (IPI). Namun selanjutnya dikenal dengan Garuda. Adapun 
langkah mendownload artikel pada Garba Rujukan Digital adalah sebagai berikut 


1) Masuk ke alamat: http://garuda.ristekbrin.go.id/. Tampilan yang akan terlihat adalah 
seperti gambar di bawah 


GARUDA 


Publisher Journal / Conference Subject Suggest 


DIRGAHAYU KEMERDEKAAN 
REPUBLIK INDONESIA KE -75 

GARUDA Osihta G* AMA %ANJANI jdMENULIS 


Search within 1,240,495 indexed articles 



U=DC^E 

Jk i.J 


Analysis Publication) ^ Advanced Search") 


D 


1 , 240 , 4^5 1,801 S, 10,228 E3, 153 40 

Articles Mi Puhlkhpr^Br Journals fnnfprpnrp^^^ 


Conferenced'^ Subject 


Social Sciences Mechanical Engineering Education 


Electrical & Electronics Engineering 


2) Masukkan kata kunci (keyword) artikel yang sedang dicari pada kolom pencarian 
(search) seperti petunjuk tanda panah pada gambar di atas (gambar point 1). 
Ketentuannya masih sama dengan Google Scholar, yakni mencari kata kuncinya. Berikut 
ini contoh hasil mencari artikel dengan kata kunci "wakaf tunai". 


fc> garuda 


Home Publisher Journal / Conference Subject Suggest 


Search By Keywords 

Title ▼ wakaf tunai 

Q Downloadable PDF 
Only 


Publisher 


Q 

Search 


Filter By Year 

2004 


2020 


Q. 


Found 97 documents 

Search wakaf tunai 


O 


5 


From To 

2004 2020 

Filter Reset ^ 


IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM UU NO 41 TAHUN 2004 DI BANK MUAMALAT INDONESIA LAMPUNG 
TIMUR 


Siti Fatimah 


AS-SALAM Vol 4 No 2 (2015): MEMBIDIK NUANSA KEDAMAIAN DENGAN PENDIDIKAN DINI & APLIKASI PENEGAKAN HUKUM 
Publisher: LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG 

Show Abstract l JL Download Original I Original Source I Checkin Google Scholar I 0 Full PDF (562,648 KB) 


PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI UNTUK KEADILAN SOSIAL Studi tenl 
Wakaf Indonesia 


s 

n itorfg Mane 


Manajemen Wakaf Tunai di Tabung 


'.jLLiirr.dn. r r -i ,r. r 


Cara mendownload artikel adalah klik " full pdf " seperti petunjuk tanda panah. 
Artikel jurnal akan terdownload secara otomatis. Cari artikel jurnal dengan 
menggunakan kata kunci sesuai tema tugas yang didapatkan. 













DOAJ 


DOAJ merupakan singkatan dari Directory of Open Access Journals. Cara 
mendownload artikel jurnal melalui DOAJ kemungkinan akan lebih panjang tahapannya 
dibanding alamat sebelumnya. Ikuti langkah dan petunjuk mendownload sebagai berikut. 

1) Masuk ke alamat: https://doaj.org. Tampilan yang akan terlihat adalah seperti gambar 
di bawah. 


This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more I Hide this messa ge 


DOAJ 


DIRECTORY OF 
OPEN ACCESS 
JOURNALS 


SUPPORT DOAJ 


| DOAJ 

Search 

Browse Subjects 

Apply 

News 

About 

For Publishers 

API 

Login 


Search DOAJ ^_ 

Q journals Q articles [Advanced Search] 


15,113 Journals 

12,129 searchable at Article 
level 

134 Countries 

5,254,136 Articles 



DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, 
peer-reviewed journals. DOAJ is independent. All funding is via donations, 18% of which comes from sponsors 
and 82% from members and publisher members. All DOAJ services are free of charge including being indexed 
in DOAJ. All data is freely available. 

,=-.DOAJ operates an education and outreach Droaram across the alobe. focussina on imorovina the aualitv of 


Qf Pilih Bahasa ▼ 

Download metadata 

FAQs 

0 New Journals Feed 

OAI-PMH, XML, 


2) Masukkan kata kunci (keyword) artikel yang sedang dicari pada kolom pencarian 
(search) seperti petunjuk tanda panah pada gambar di atas (gambar point 1). 
Ketentuannya masih sama dengan google scholar, yakni mencari kata kuncinya. Berikut 
ini contoh hasil mencari artikel dengan kata kunci "wakaf tunai". 


DOAJ 

Search 

Browse Subjects 

Apply 

News 

About 

For Publishers 

API 

Login 


Journals vs. Articles 

Articles (23) 

+ Subject 


sort \ by Relevc v 


23 results found 10 v per page 


Page 1 of 3 Next 


+ Journal has DOAJ Seal 
+ Journal License 


P| Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan 
Uang 

Listiawati Listiawati 

1-Finance. 2018;4(1):44-63 DO1 10.19109/ifinance.v4i1.2300 
Abstract I Full Text 


El 


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN 
WAKAF TUNAI (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri 
Cabang Lampung) 

Ruslan Abdul Ghafur, Isnayati Nur 

Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. 2013;7(2):363-386 DOI 
10.18326/infsl3.v7i2.363-386 
Abstract I Full Text 


Mencari artikel jurnal melalui DOAJ, ketika mengklik kata "full text", sering kali 
diarahkan ke sebuah alamat jurnal. Seperti gambar di atas, ketika kata "full text" yang 
ada pada artikel jurnal "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan 
Wakaf Tunai" diklik, maka akan diarahkan ke alamat jurnal Inferensi milik IAIN Salatiga. 
Tampilan web jurnalnya adalah seperti gambar di bawah ini. 
























Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 


CONTACT US 
FOCUS AND SCOPE 
EDITORIAL TEAM 
PUBLICATION ETHICS 
AUTHOR GUIDELINES 


I 


HOME 

ABOUT 

LOGIN 

REGISTER 

SEARCH 

CURRENT 

ARCHIVES 

ANNOUNCEMENTS 

LOGIN 


11 


Home > Vol 7, No 2 (2013) > Ghafur 


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUIOPTIMAUSASIPENGELOLAAN WAKAFTUNAI (Studi Kasus 
pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung) 

Ruslan Abdul Ghafur, Isnayati Nur 


<3 

OsT 


Tidak perlu bingung untuk mendownload, arahkan ke bawah hingga menemukan 
kata "full text ", dan klik kata " pdf " di bawahnya. 


Banking Financing, Money 
Supply, Gross Domestic Product 

Cnriese Muslin Gwrrrcrlty CarrrcricsBon 

Corporate Governance do» 
Industrial Revolution 4.0 
is»t Islamic education mnc 


MENDELEY 

zotero 

EndNote) 

Bibliographies Made Easy ~ 

© grammarly 


Abstract 


This research includes into field research using descriptive comparative-analytic 

method compare two cash donation management institutions Baitul Maal Hidayatullah and Yatim Mandiri branch of Lampung 
from managerial aspects 

and its management. From the research it was found that the managerial aspects, 

both institutions have been carrying out management functions well, although there are still many obstacles encountered. 
Constraints that exist are more focused on positioning discrepancy employees that do not comply with the expertise that is 
not equally effective. In funding aspect and utilization of cash donation is still traditionally and consumer organized, because 
the funding model was only intended to supplement the inventory donation asset that have been there without doing more 
innovations especially in the field of public economics 


Keywords 

Managerial, Cash Donation, Management 

Full Tex] 


DOI: https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.363-386 


Refbacks 

• Thora ara n irrant-lu rui rafharLc 



Search Scope 

I- v 


Selanjutnya kita akan diarahkan ke tampailan seperti gambar berikut. 


r<vrtjv 



Jurnal 

Penelitian 

Sosial 

Keagamaan 


|| HOME ABOUT 

LOGIN REGISTER 

SEARCH 

CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS LOGIN |T 

1- A 


FOCUS AND SCOPE 
EDITORIAL TEAM 


PUBLICATION ETHICS 
AUTHOR GUIDELINES 


Home > Vol 7, No 2 (2013) > Ghafur 


Download this PDF file 


Banking Financing, Money 
Supply, Gross Domestic Product | 

Cnmese Mua»-v conwm j nrty Ccr-mj-latan 

Corporate Governance oct* 
non* Industrial Revolution 4.0 
isami Islamic education mw 

Drtianchroov KTA AeJls&us vaue Stfntjal LMng 


The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader 
plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader) . 

If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, 
Flighwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs . 

Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where 
it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link 
above. 


Osr 



Langkah terakhir, klik teks Download this PDF file seperti tanda panah pada 
gambar di atas. File artikel jurnal akan terdownload dengan otomatis. 



















































































CrossRef 


Cara mendownload artikel jurnal melalui Crossref mirip dengan pencarian melalui 
DOAJ. Ikuti langkah dan petunjuk mendownload sebagai berikut. 

1) Masuk ke alamat: https://www.crossref.org/. Tampilan yang akan terlihat adalah 
seperti gambar di bawah. Untuk mendapatkan artikel yang dibutuhkan, pastikan di atas 
kolom pencarian terpilih "Search Metadata", bukan "Seach Site". 



2) Masukkan kata kunci (keyword) artikel yang sedang dicari pada kolom pencarian 
(search) yang tertulis "title, author, DOI, etc" seperti gambar di atas (gambar point 1). 
Berikut ini contoh hasil mencari artikel dengan kata kunci "wakaf tunai". 


i Crossref 


Q. wakaf tunai 


Status API Help Sign i 


TYPE 

□ Journal Article (599) 

□ Journal Issue (9) 

□ Posted Content (8) 

□ Chapter (5) 

□ Conference Paper (2) 
YEAR 

□ 2019(144) 

□ 2018(144) 

□ 2020(95) 

□ 2017(73) 

□ 2016(51) 

□ 2014(27) 

□ 2015(26) 

□ 2012(16) 


SORT BY RELEVANCE PUBLICATION YEAR 


PAGE 1 OF 623 RESULTS 


Naimah, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh 
Muamalah... 81 KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH 
FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF 
DI INDONESIA 


Journal Article published 13 Aug 2015 in Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran volume 15 
issue 1 


Authors: NAIMAH NAIMAH 

GT https://doi.Org/10.18592/syariaTT.vl 5i1.545 


y Actions 


Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam 
Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI 
Yogyakarta 


Mencari artikel jurnal melalui Crossref, cara mendownload artikel adalah klikteks 

"https://doi.org/10." seperti petunjuk tanda panah. Selanjutnya kita akan diarahkan 

ke sebuah alamat jurnal sama seperti ketika mencari artikel melalui DOAJ. Ikuti 
tahapan-tahapannya hingga menemukan kata Full Text, dan klik kata "PDF" yang 
berada di bawahnya. Terakhir, temukan kata Download this PDF file untuk 
mendownload file artikel jurnalnya. 











Moraref 


Moraref merupakan salah satu alamat pencari artikel dan jurnal milik Kementerian 
Agama. Cara dan tahapan mendownload artikel melalui moraref adalah sebagai berikut. 

1) Masuk ke alamat: https://moraref.kemenag.go.id/. Tampilan yang akan terlihat adalah 
seperti gambar di bawah 

Home Articles Journals Announcements Statistics Services Login 

MORAREF 


Search 


Journals 



2) Masukkan kata kunci (keyword) artikel yang sedang dicari pada kolom pencarian 
( search ) seperti petunjuk tanda panah pada gambar di atas (gambar point 1). 
Ketentuannya masih sama dengan google scholar, yakni mencari kata kuncinya. Berikut 
ini contoh hasil mencari artikel dengan kata kunci "wakaf tunai". 


Select year of publication 


T 


2011 v 

2019 v 

Select source(s) T 

Filter source... Q, 

□ ZISWAF: Jurnal Zakat dan 
Wakaf ( 4 ) 

n iKircncKici /-»\ 


Home Articles Journals Announcements Statistics Services Login 


KONSEP WAKAF TUNAI 
Authors) : ASEPDADANSUGANDA. 

Source : ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi 

Islam 


| ® View Item 


Date : Aug 14.2014 

Publisher : IAIN Sultan Maulana Hasanuddin 
Banten. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 
Hasanuddin Banten 


± Download PDF 


PENGELOLAAN WAKAF TUNAI 
Authors) : Muhyar Fanani, 

Source : Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial 

Keagamaan 


Date : Jun 07. 2011 

Publisher : Institute for Research and 

Community Services (LP2M). Universitas Islam 
Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Universitas 
Islam Negeri Walisongo Semarang 


<S> View Item ± Download PDF 


Ketika mencari artikel jurnal melalui Moraref, untuk mendownload file ada dua 
kemungkinan. Kadang cukup mengklik "Download PDF" seperti petunjuk panah pada 
gambar di atas, kadang juga masih akan diarahkan ke sebuah alamat jurnal. Jika 
diarahkan ke alamat jurnal tertentu, ikuti petunjuknya seperti mencari jurnal melalui 
DOAJ hingga menemukan kata "full text" dan mengklik PDF, dan terakhir cari kata 
Download this PDF file untuk mendownload artikel jurnalnya. 
















NELITI 


Apabila ingin mencari artikel jurnal melalui NELITI, ikuti panduannya sebagai berikut. 

1) Masuk ke alamat: https://www.neliti.com/id/. Tampilan yang akan terlihat adalah 
seperti gambar di bawah 


^ peliti 

Repositori llmiah Indonesia 


Cari kata kunci, penulis, institusi, jurnal atau konferensi Q. 



> Universitas Indonesia > Indonesian Journal of International Law 


2) Masukkan kata kunci (keyword) artikel yang sedang dicari pada kolom pencarian 
(search) seperti petunjuk tanda panah pada gambar di atas (gambar point 1). Berikut ini 
contoh hasil mencari artikel dengan kata kunci "wakaf tunai". 


°».-oelitj 

wakaf tunai 

a 

Jelajahi - ^ m \D* 


Atur berdasarkan Hasil pencarian 


(§) Relevansi 
O Terbaru 

Bahasa 

□ Bahasa Indonesia (13) 

□ English (2) 


20 hasil. 


Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan llmu Fiqih © Download ^ 

A Muhammad Yusuf Siddik 

li Journal article 0 Kordinat *2017 ™ Bahasa Indonesia 
wakaf masih dalam bentuk barang yang bertahan lama, seperti wakaf tanah, sumur, tempat ibadah dll, namun 
seiring perkembangan waktu, ulama' telah membolehkan wakaf tunai. dengan syarat, dara wakaf ter... 


Tanggal 

(§:> Sepanjang waktu (20) 
O Sejak 2016 (14) 

O Rentang khusus... 

Tipe 


Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia © Download 
X Barmawi Mukri 

li Journal article 0 Jurnal Hukum lus Quia lustum • Januari 2004 9 Indonesia ™ Bahasa Indonesia 
Actually, the property donated for religious foundation is one of the economical potential that is can be applied on 
overcoming the economical crisis and it is for human kind prosperity Ifitis regulat... 

Konsep Wakaf Tunai © Download 
A Asep Dadan Suganda 

li . Ini imal article ft l^lamimnnmin « 9014 O Inrinnpqia Raha^a Inrtnnp^ia 


Cara mendownload artikel adalah klik " Download " seperti petunjuk tanda panah. 
Artikel jurnal akan terdownload secara otomatis. 

Jika alamat untuk mencari artikel jurnal masih kurang, bisa ditambah dengan 
menggunakan alamat-alamat lain. Adapun tahapan dan tutorial untuk mendapatkan atau 
mendownload artikel jurnalnya dapat dicoba secara mandiri. Prinsip utama untuk 
mendownload artikel jurnalnya adalah cari kata "Full Text" atau "Download PDF". 









